CPNS 


2018 


2. TENAGA PENOIDIK 
(PENDIDIKAN TINGGI) 


LATIHAN SOALSKB 

TENAGA PENDIDIK (PENDIDIKAN TINGGI) 


1. Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib 
memuat mata kuliah yang ada di 
bawah ini, kecuali.... 

A. Agama 

B. Pancasila 

C. Sejarah NKRI 

D. Kewarganegaraan 

E. Bahasa Indonesia 

2. Berdasarkan sistem pendidikan 
nasional, perguruan tinggi dapat 
berbentuk seperti di bawah ini, 
kecuali.... 

A. Politeknik 

B. Institut 1 

C. Akademi 

D. Universitas 

E. Vokasi 

3. Jabatan fungsional tertinggi bagi do¬ 
sen yang masih mengajar di ling- 
kungan satuan pendidikan tinggi ada- 

lah.... 

A. Dosen senior 

B. Rektor 


C. Dekan 

D. Pembantu Dekan 

E. Profesor 

4. Sertifikasipendidik harusdilaksanakan 
secara objektif, transparan, dan 
akuntabel. Hal ini dijelaskan dalam 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 
• ••• 

A. 9 

B. 10 ayat (2) 

C. 11 ayat(3) 

D. 13 ayat (1) 

E. 13 ayat(2) 

5. Untuk dapat menerima sertifikat 
pendidik, seorang dosen harus memi- 
liki pengalaman kerja sebagai pen- 
didik pada perguruan tinggi sekurang- 
kurangnya .... 

A. 5 tahun 

B. 4 tahun 

C. 3 tahun 




305 






CPNS 


^2018 

D. 2 tahun 

E. 1 tahun 

6. Profesor yang berprestasi dapat 
diperpanjang batas usia pensiunnya 
sampai dengan usia ... tahun. 

A. 67 

B. 68 

C. 70 

D. 72 

E. 75 

7. Pendidikan kepemudaan dan 
pendidikan pemberdayaan perem- 
puan termasuk dalam bentuk 
pendidikan.... 

A. Kepemudaan 

B. Informal 

C. Nonformal 

D. Lokal 

E. Layanan khusus 

8. Pedoman Penyelenggaraan Pendidik¬ 
an dan Pelatihan di Lingkungan Ke- 
menterian Riset, Teknologi, dan Pendi¬ 
dikan Tinggi diatur melalui Peraturan 
Menteri.... 

A. Nomor 3 Tahun 2016 

B. Nomor 7 Tahun 2016 

C. Nomor 10 Tahun 2016 

D. Nomor 7 Tahun 2017 

E. Nomor 10 Tahun 2017 

9. Bantuan operasional perguruan tinggi 
negeri dapat dipergunakan untuk hal¬ 
hal berikut ini, kecuali .... 


A. Biaya pemeliharaan pengadaaan 

B. Kebutuhan operasional untuk ma- 
najemen 

C. Pengadaan dosen tamu 

D. Pelaksanaan kegiatan kemahasis- 
waan 

E. Penambahan bahan praktikum 
atau kuliah 

10. Sebuah fakultasdipimpin oleh seorang 
dekan yang dibantu oleh wakil dekan 
sebanyak.... 

A. 2 orang 

B. 3 orang 

C. 4 orang 

D. Sorang 

E. 7 orang 

11. Tahapan terakhir penyusunan kerja 
sama luar negeri Kementerian Riset 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi ada- 
lah.... 

A. Penjajakan 

B. Perundingan 

C. Perumusan naskah 

D. Penandatanganan 

E. Implementasi perjanjian 

12. Penyusunan program diklat dilak- 
sanakan berdasarkan rencana strate¬ 
gis pusat dan memuat hal-hal berikut, 
kecuali.... 

A. Target peserta diklat 

B. Jenis dan jenjang diklat 

C. Kurikulum 



CPNS 


2018 


O. Silabus 
E. Materi diklat 

13. Dalam hal masa jabatan pemimpin 
PTN berakhir dan pemimpin PTN yang 
baru belum terpilih. Menteri dapat 
menetapkan perpanjangan masa ja¬ 
batan pemimpin PTN untuk jangka 
waktu paling lama.... 

A. 3 bulan 

B. 6 bulan 

C. 12 bulan 

D. 18 bulan 

E. 24 bulan 

14. Salah satu syarat pembukaan Program 
Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) 
adalah memiliki dosen paling sedikit 
sebanyak... orang. 

A. Enam 

B. Sepuluh 

C. Dua belas 

D. Lima belas 

E. Dua puluh 

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 
mengatur tentang.... 

A. Rekognisi Pembelajaran Lampau 

B. Pembukaan, Perubahan, dan 
Penutupan Program Studi di Luar 
Kampus Utama Perguruan Tinggi 

C. Penamaan Program Studi pada 
Perguruan Tinggi 


D. Pemberian Tunjangan Profesi 
Dosen dan Tunjangan Kehormatan 
Profesor 

E. Bantuan Operasional Perguruan 
Tinggi Negeri 

16. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia yang mengatur tentang 
dosen adalah.... 

A. PP No. 14 Tahun 2005 

B. PP No. 51 Tahun 2005 

C. PP No. 37 Tahun 2007 

D. PP No. 14 Tahun 2009 

E. PP No. 37 Tahun 2009 

17. Masa berlaku status akreditasi dan 
peringkat terakreditasi program studi 
dan/atau perguruan tinggi adalah 
selama.... 

A. 2 tahun 

B. 3 tahun 

C. 4 tahun 

D. 5 tahun 

E. 10 tahun 

18. Bantuan biaya pendidikan kepada 
mahasiswa program magister atau 
program doktor dengan ikatan dinas 
sebagai calon dosen mencakup hal¬ 
hal di bawah ini, kecuali.... 

A. Biaya hidup 

B. Uang buku 

C. Sarana belajar 

D. Asuransi kesehatan 

E. Uang transportasi 


307 



CPNS 


J 2018 

19. Dosen dapat ditempatkan pada ja- 
batan struktural di luar perguruan 
tinggi setelah bertugas sebagai dosen 
paling sedikit selama ... tahun. 

A. lima 
6. Delapan 

C. Sepuluh 

D. Dua belas 

E. Lima belas 

20. Seseorang dapat menjadi calon rektor 
perguruan tinggi negeri apabila ber- 
pendidikan paling rendah.... 

A. Diploma 

B. Sarjana 

C. Magister 

D. Doktor 

E. Tidak ada ketentuan khusus 

21. Dalam kurun waktu tiga tahun, dosen 
yang memiliki jabatan akademik lektor 
kepala harus menghasilkan karya 
ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal 
nasional terakreditasi setidaknya se- 
banyak.... 

A. Satu karya 

B. Dua karya 

C. Tiga karya 

D. Empat karya 

E. lima karya 

22. Ketua Lembaga Pengembangan dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan dalam 
suatu perguruan tinggi bertanggung 
jawab kepada .... 


A. Rektor 

B. Wakil rektor 

C. Dekan 

D. Kepala bagian 

E. Ketua program studi 

23. Uji kompetensi untuk memperoleh 
sertifikat pendidik bagi dosen dilaku- 
kan daiam bentuk.... 

A. Pembuatan karya ilmiah 

B. Testertulis 

C. Teswawancara 

D. Penilaian portofolio 

E. Ujian mengajar 

24. Tahap penjaringan bakal calon Pemim- 
pin PTN harus menghasilkan setidak¬ 
nya ... orang bakal calon. 

A. Tiga 

B. Empat 

C. Lima 

D. Enam 

E. Delapan 

25. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan 
Perencanaan terdiri atas bagian- 
bagian berikut ini, kecuali.... 

A. Bagian Registrasi dan Kemaha¬ 
siswaan 

B. Bagian Administrasi Akademik dan 
Kelulusan 

C. Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

D. Kelompok Jabatan Struktural 

E. Kelompok Jabatan Fungsional 




308 




CPNS 


2018 


KUNCIJAWABAN DAN PEMBAHASAN SOAL SKB 
TENAGA PENDIDIK (PENDIDIKAN TINGGI) 


1. Jawaban: C 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi Pasal 35 ayat (3), kurikulum 
pendidikan tinggi wajib memuat mata 
kuliah berikut: 

• Agama 

• Pancasila 

• Kewarganegaraan 

• Bahasa Indonesia 

2. Jawaban: E 

Perguruan tinggi dapat berbentuk 
akademi, politeknik, sekolah tinggi, 
institut, atau universitas. Vokasi 
adalah salah satu program pendidikan 
dari perguruan tinggi. 

3. Jawaban: E 

Guru besar atau profesor adalah ja- 
batan fungsional tertinggi bagi dosen 
yang masih mengajar di lingkungan 
satuan pendidikan tinggi. 

4. Jawaban: C 

Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen menjelaskan bahwa serti- 
fikasi pendidik dilaksanakan secara 
objektif, transparan, dan akuntabel. 


5. Jawaban: D 

Sertifikat pendidik untuk dosen dibe- 
rikan setelah memenuhi syarat seba- 
gai berikut:; 

• Memiliki pengalaman kerja seba- 
gai pendidik pada perguruan tinggi 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 

• Memiliki jabatan akademik seku¬ 
rang-kurangnya asisten ahli. 

• Lulus sertifikasi yang dilakukan 
oleh perguruan tinggi yang me- 
nyelenggarakan program peng- 
adaan tenaga kependidikan pada 
perguruan tinggi yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. 

6. Jawaban: C 

Profesor yang berprestasi dapat di- 
perpanjang batas usia pensiunnya 
sampai tujuh puluh tahun. 

7. Jawaban: C 

Pendidikan nonformal meliputi pen¬ 
didikan kecakapan hidup, pendi¬ 
dikan anak usia dini, pendidikan 
kepemudaan, pendidikan pemberda- 
yaan perempuan, pendidikan keak- 
saraan, pendidikan keterampilan dan 
pelatihan kerja, pendidikan kese- 
taraan, serta pendidikan lain yang 
ditujukan untuk mengembangkan ke- 
mampuan peserta didik. 


309 



CPNS 


y 2018 

8. Jawaban: E 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 
mengatur tentang Pedoman Penye- 
lenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
di Lingkungan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

9. Jawaban: B 

Bantuan BOPTN tidak boleh diper- 
gunakan untuk: 

a. Belanja modal dalam bentuk 
investasi fisik berupa gedung dan 
peralatan skala besar. 

b. Tambahan insentif mengajar untuk 
pegawai negeri sipil. 

c. Tambahan insentif dan honor 
untuk pejabat administrasi, pe- 
jabat fungsional, dan pejabat 
pimpinan tinggi yang berstatus pe¬ 
gawai negeri sipil. 

d. Kebutuhan operasional untuk 
manajemen. 

10. Jawaban: B 

Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang 
wakil dekan, yang terdiri atas: 

a. Wakil Dekan Bidang Akademik 

b. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan 
Umum 

c. Wakil Dekan Bidang Kemaha- 
siswaan dan Kerja Sama 


11. Jawaban: D 

Tahapan penyusunan kerja sama luar 
negeri berdasarkan pedoman kerja 
sama di Kementerian Riset Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi, antara lain: 

• Penjajakan 

• Perundingan 

• Perumusan naskah 

• Penandatanganan 

12. Jawaban: A 

Program Diklat memuat: 

• Jenis dan jenjang Diklat 

• Kurikulum 

• Silabus 

• Materi Diklat 

13. Jawaban: C 

Dalam hal masa jabatan pemimpin 
PTN berakhir dan pemimpin PTN yang 
baru belum terpilih, menteri dapat 
menetapkan perpanjangan masa 
jabatan pemimpin PTN untuk jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

14. Jawaban: A 

Untuk setiap Program Studi di Luar 
Kampus Utama (PSDKU), jumlah 
dosen paling sedikit berjumlah 6 
(enam) orang. 

15. Jawaban: C 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 
yang ditetapkan pada 12 Januari 




310 






CPNS 


2018 


2017 mengatur tentang penamaan 
program studi pada perguruan tinggi. 

16. Jawaban: E 

Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 
mengatur tentang dosen. 

17. Jawaban: D 

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akre- 
ditasi Program Studi dan Perguruan 
Tinggi, masa berlaku status akreditasi 
dan peringkat terakreditasi program 
studi dan/atau perguruan tinggi ada- 
lah 5 (lima) tahun. 

18. Jawaban: E 

Bantuan biaya pendidikan kepada 
mahasiswa program magister atau 
program doktor dengan ikatan dinas 
sebagai calon dosen merupakan biaya 
investasi dari penyelenggara pen¬ 
didikan tinggi atau satuan pendidikan 
tinggi. Bantuan biaya pendidikan ter- 
sebut mencakup berikut ini: 

• uang kuliah 

• uang buku 

• sarana belajar 

• uang penelitian 

• biaya hidup 

• asuransi kesehatan. 

19. Jawaban: B 

Dosen yang diangkat oleh pemerintah 


dapat ditempatkan pada jabatan 
struktural di luar perguruan tinggi 
setelah dosen yang bersangkutan 
bertugas sebagai dosen paling sedikit 
selama 8 (delapan) tahun. 

20. Jawaban: D 

Untuk dapat menjadi calon pemimpin 
perguruan tinggi negeri, seseorang 
harus berpendidikan Doktor (S3) bagi 
calon rektor atau ketua dan paling 
rendah Magister (S2) bagi calon 
direktur. 

21. Jawaban: C 

Dalam kurun waktu tiga tahun, dosen 
yang memiliki jabatan akademik 
lektor kepala harus menghasilkan: 

• paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah 
yang diterbitkan dalam jurnal 
nasional terakreditasi; atau 

• paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah 
yang diterbitkan dalam jurnal 
internasional, paten, atau karya 
seni monumental atau desain 
monumental. 

22. Jawaban: A 

Lembaga dalam sebuah perguruan 
tinggi dipimpin oleh ketua yang ber- 
tanggung jawab kepada rektor. 

23. Jawaban: D 

Uji kompetensi untuk memperoleh 
sertifikat pendidik bagi dosen dila- 
kukan dalam bentuk penilaian 


311 






CPNS 


Y 2018 

pengalaman akademik serta profe- 
sional dengan menggunakan porto- 
folio dosen. 

24. Jawaban: B 

Tahap penjaringan harus menghasilkan 
paling sedikit 4 (empat) orang bakal 
calon pemimpin PTN. Apabila tidak 
menghasilkan paling sedikit 4 (empat) 
orang bakal calon pemimpin PTN, 
dilakukan perpanjangan jangka waktu 
penjaringan. 


25. Jawaban: D 

Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan 
Perencanaan terdiri atas: 

• Bagian Registrasi dan Kemaha¬ 
siswaan 

• Bagian Administrasi Akademik dan 
Kelulusan 

• Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

• Kelompok Jabatan Fungsional 


312 



